WikipediA 

Bahasa Sydney 


Bahasa Sydney, juga disebut sebagai Dharug atau Iyora, adalah sebuah bahasa Aborigin Australia punah 
yang pernah dituturkan di wilayah Sydney, New South Wales. 

Penutur terakhirnya meninggal pada akhir abad ke-19 atau awal ke-20, penduduknya telah berkurang karena 
efek kolonisasi/ 1 ^ Sekarang bahasa ini hanya dapat dikenali dari catatan tertulis. 

Selama 1990-an dan milenium baru, sejumlah keturunan klan Darug di Western Sydney berusaha untuk 
menghidupkan kembali Darug sebagai bahasa yang dituturkan. Hari ini, beberapa penutur Darug modern 
telah berpidato dalam bahasa Darug dan pemuda anggota masyarakat mengunjungi sekolah-sekolah dan 
memberikan demonstrasi menuturkan Darug. 

Catatan kaki 


1. a Troy (1994): p. 5. 

Sumber 


■ Troy, Jakelin (1994). The Sydney Language. Canberra: Panther. ISBN 0 646 110152. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Sydney&oldid=11423219" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Maret 2016, pukul 19.25. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 







